 Jadi Diri Sendiri (Kun Anta)

Ingin diriku jadi seperti mereka
Agar aku berharga bisa berbangga
Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
Kiranya aku salah ternyata salah

Bukan kau tak perlu harta
Untuk jadi sempurna
Permata indah hanya di dalam jiwa

Bukan bukan karna harta
Kau akan jadi berharga
Hati yang mulia itulah kuncinya

oh wo oh oh oh wo oh oh
Jadilah diri sendiri
oh wo oh oh oh wo oh oh
Kun anta tazdad jamala
Lalalala Lalala

Ku bahagia bukan menjadi dirinya
Tapi apa adanya
Hanya adanya

Kini ku jadi
Jadi diriku sendiri
Kurasa ini hati
Ya itu pasti

Bukan kau tak perlu harta
Untuk jadi sempurna
Permata indah hanya di dalam jiwa

Bukan bukan karna harta
Kau akan jadi berharga
Hati yang mulia itulah kuncinya

oh wo oh oh oh wo oh oh
Jadilah diri sendiri
oh wo oh oh oh wo oh oh

Jadi diriku semampuku
Bukan jadi dirinya
Jadi diriku inilah aku
Tidak karna dirinya

Jadi diriku semampuku
Bukan jadi dirinya
Jadi diriku inilah aku
Tidak karna dirinya

Bukan kau tak perlu harta
Untuk jadi sempurna
Permata indah hanya di dalam jiwa

Bukan bukan karna harta
Kau akan jadi berharga
Hati yang mulia itulah kuncinya

oh wo oh oh oh wo oh oh
Jadilah diri sendiri
oh wo oh oh oh wo oh oh
Kun anta tazdad jamala 